WikipediA 

Bahasa Tause 


Tause, juga dikenal dengan nama Doa atau Darha, 
adalah bahasa Papua yang dituturkan oleh kurang lebih 
350 orang. Bahasa ini sangat kurang dokumentasinya. 
Suku Tause baru melakukan kontak dengan dunia luar 
pada tahun 1982. Bahasa mereka kabarnya berkerabat 
dengan rumpun bahasa Dataran Danau , tetapi kesimpulan 
ini tidak didukung bukti yang kuat. Malcolm Ross 
memasukkan Tause ke dalam rumpun bahasa Doberai 
Timur - Sentani (bersama satu bahasa isolat dan dua 
rumpun bahasa kecil), tetapi penggolongan ini cenderung 
bertujuan mendorong penelitian lebih lanjut alih-alih 
membuktikan kebenarannya. 


Referensi 

1. ^ Tause (http://www.ethnologue.com/language/tad) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Tause". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Tause 


Wilayah 

Papua 

Penutur 

bahasa 

300 (2000)[i] 

Rumpun 

bahasa 

Tanpa kelompok (mungkin Doberai 
Timur - Sentani) 


Kode bahasa 

ISO 639- 
3 

tad 

Glottolog 

tausl252 (http://glottolog.Org/r 

esource/languoid/id/tausl252)Pi 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tause(&oldid=15148549 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 Juni 2019, pukul 01.10. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























